Edisi | Jan-Des 2019 


Merajut Sinergi Meraih 
Kesejahteraan Umat 


NU CARE - LAZISNU 
KULON PROGO 


KEMENAG RI NO 25512016 


LHOdI4 IVNNNV 


DjuDyDAbOA UDwajS ' IpppIJ| Ob "ON OT "Wy bunjabow “Ir 


Barang Lir yg Pengur apy rapy Amy) Y 


n 
| 


ae 


GLIMUY 27225 Ipa Tu 'nftudoyw unbusp yoyo DP 


NNHOL OL 


ISNG4b) Y3vad 


NU CARE - LAZISNU 
KULON PROGO 
IKEMENAG RI NO 2588/2016 


N 25X Tara lan 
N 


APAPUN PROFESIMU 


Zakatnya tetap sama. 


had Panduan Donasi alus 


(min | 222-777-999-6 
#al dl a.n LAZISNU Kulon Progo 


TT 650-601-044-437 
a.n LAZISNU, Kulon Progo 


SI 692-701-004-196-530 
—— an LAZISNU Kulon Progo 


137-001-306-576-4 


a.n LAZISNU Kulon Progo 


Bank 000.050.150.055.050.1 
a.n LAZISNU Kulon Progo 


layanan5, P. 
santi 1Z IS GOMEPAY 


«& 0274 2890 521 
G3 08510514 At12 


donasi pake GOPAY aja 


Assalamu "alaikum Warahmatullahi. Wabarokatuh. 


Pembaca, mitra, muzakki dan mustahig yang di rahmati 
Allah SWT. Alhamdulillah puji syukur mari kita haturkan kepadaAllah 
yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Sholawat 
dan salam semoga tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai 
akhirzaman. 


Sebagai salah satu pilar dari lima pilar Islam, zakat 
merupakan potensi kekuatan ekonomi luar biasa yang dimiliki oleh 
sistem hukum Islam. Jikazakat dapat terkumpul dari muslim aghniya' 
tiap tahunnya, niscaya dapat dijadikan sebagai sumber dana bagi 
pengentasan kemiskinan dan usaha kemaslahatan ummat. Zakat 
dalam pengertian demikian, hanya dapat terlaksana jika proses 
pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, berkelanjutan dan 
bertanggung jawab. Profesional berarti pengelolaan dilakukan 
dengan system manajemen yang baik, berdedikasi tinggi, dan 
berdasarkan prinsip li I'laai kalimatillah. Berkelanjutan berarti pengelolaan zakat berjalan terus- 
menerus dan penyalurannya semaksimal mungkin diharapkan bersifat produktif. Sedangkan 
bertanggung jawab berarti pengelolaan zakat dilakukan secara amanah, transparan dan 
akuntabilitas, setiap jangka waktu tertentu pengurus Lazisnu memberikan public report, laporan 
pertanggungjawaban yang dapat diaksesoleh masyarakatumum. 


Program-program NUCARE-LAZISNU Kulon Progoyangsaatinisudah mulai dirasakan 
masih sama dengan program terdahulu seperti Kepedulian, Pemberdayan Ekonomi, 
Pemberdayaan SDM dan Pendidikan masih menjadi target utama. Semua diarahakan dan sudah 
dilaksanakan berbentuk sinergi filantropi sperti SUFI (Subuh Filantropi, Santunan Mualaf dan 
Pendayagunaan Zakat berbasis komunitas). Adapun target pada tahun 2020 ini lebih 
dimaksimalkan pada pemberdayaan ekonomi sebagai sambutan atas datangnya bandara YIA 
yang berlokasi di Kulon Progo. Tentu tantangan menghadapi perubahan budaya masyarakat 
sangatlah beragam dan banyak, tetapi NUCARE LAZISNU Kulon Progo dituntut menyiapkan 
seluruhkomponensupayakemiskinanlahirdan batin (mental)sedikitbisatertarasi. 


Selanjutnya, sebagai wujud tanggungjawab kami, pada akhirtahun 2019 dibuatlah annnual report 
sebuah laporan perjalana penerimaan dan pendayagunaan dana ZIS, NUCARE-LAZISNU Kulon 
Progo ingin melaporkan keuangan yang masuk beserta tasyarufnya, beberapa kegiatan yang 
dilengkapi dengan foto-foto kegiatan. Hal ini sebagai bentuk transparansi kami kepada publik, 
khususnya kepada muzakki dan donator. Selain itu, untuk memperkuat jam'iyyah NU, program 
maksimalisasi KAL (Kotak Akrilik LAZISNU) dan KIL (Kotak Infag LAZISNU) serta digitalisasi 
pembayaran ZIS yang beberapa tahun ini sudah berjalan juga kami sertakan pelaporannya. 
Harapan kami semoga ini akan menambah kepercayaan masyarakat kepada NUCARE-LAZISNU 
Kulon Progo dalam mengumpulkan dan mentasyarufkan harta baik dari zakat, infag maupun 
shodagoh. 

Demikian pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya kami haturkan terima 
kasih. Saran dan masukan sangat kami harapkan untuk kemajuan LAZISNU kedepan, semoga 
para donatur selalu diberi kesehatan oleh Allah dan harta yang dinfagkan mendapatkan balasan 
yangberlipat. Amin. 


wassalamu 'alaikum Warahmatullahi. Wabarokatuh. 


VPANGSOWAN 


Untuk Warga Kulon Progo dan Sekitarnya 


Antar Jenazah | Antar Jemput Pasien 
| Tanggap Bencanan | Aksi Sosial 


EMERGENCY CALL 


0893 2888 436/ 


| OPEN DONASI | 


Donasi Operasional Ambulance 

melalui LAZISNU Kulon Progo Via Rekening 
an. LAZISNU Kulon Progo 

Konfirmasi Donasi 0851 0514 4112 


@@ 0 ambulance.lazisnu.kp 


Daftar Isi 


SAMbUtAN in ibentn tandem aan iii 
Daftar Isi 1 
Pilar Program 2 
Januari 3 
Februari FA 
Maret 9 
April 13 
Mei 17 
Juni 21 
Juli 23 
Agustus 27 
September... 29 
Oktober 31 
November ... 33 
DOSEMbEF 2. ooh nan asha 34 


Laporan Tahunan................oooooooooWoooWo 38 


Pilar Program 


4 PILAR PROGRAM 
NU CARE - LAZISNU 
KULON PROGO 


Annual Report | Januari 2019 


Gerakan Kaca Mata Gratis 


LAZISNU Kulon Progo bekerjasama dengan MGI 
dalam penyelenggaraan santunan kacamata gratis untuk para 
penderita glukoma dan remaja penderita minus lima keatas. Acara 
dihadiri oleh 45 peserta. Bantuan kacamata gratis diserahkan oleh 
direktur LAZISNU Kulon Progo bersama beberapa perwakilan dari 
team MGI. Prograam peduli kesehatan ini semoga dapat 
membantu para penderita sakit mata baik minus maupun glukoma. 


Bantuan Dana Pembangunan 


Bantuan dana pembangunan 
untuk MI Ma'arif Plampang yang berada 
di dusun Plampang III, Kalirejo, Kokap 
Kulon Progo. Pemberian dana ini 
dimaksudkan untuk membantu 
pembangunan sekolah yang pada hari 
kamis tgl 15 November 2018, pukul 
14.00, di saat anak- anak baru saja 
meninggalkan madrasah, atap yang 
memang sudah rusak parah itu ahirnya 
jebol. Bantuan diserahkan oleh UPZIS 
Kokap dan diterima oleh Kepala Sekolah 
pada 31 Januari 2019. 


Santunan Anak Yatim 


Santunan anak yatim atas nama: (1) Safrudin Rizki 
Hambali(2) Muh. Nur Khoiruddin (3) Yusuf Tegar Wijaya (4) Sanaa/(5) 
Fachriyan Akmal (6) Nadzifa @otrun Nada. 


Siswa-siswi SD Maarif Janten, Temon, Kulon Progo. 
Santunan sebesar delapan ratus ribu rupiah diserahkan pada hari 
Rabu, 23 Januari 2019 oleh direktur manajemen LAZISNU Kulon 
Progo dan diterima oleh Kepala Sekolah. 


Annual Report | Januari 2019 


Bantual Alat Bantu Pernafasan 

Bantuan alat bantu pernafasan Nebhulizer untuk 

Bapak Somo Wiyadi yang beralamat di dusun Taruban Kulon, desa 
Tuksono, kecamatan Sentolo. Beliau menderita sesak nafas dan 
sering kambuh. Butuh alat bantu ntuk keadaan darurat, mengingat 
akses ke Rumah Sakit yang agak jauh dan kondisi usia yang sudah 
cukup tua. Bantuan dari LAZISNU Kulon Progo semoga mampu 
meringankan penyakit yang diderita. Bantuan ini diserahkan pada 
hari Senin tanggal 07 Januari 2019 di rumah beliau. 


Bantuan Alat Bantu Jalan 


Ibu Partinah beralamat di 
dusun Kempleng, Desa Karangsewu, 
Kecamatan Galur, Kulon Progo. Beliau 
merupakan salah satu jamaah masjid 
yang menderita patah tulang sejak 
Ramadhan kemarin. LAZISNU Kulon 
Progo memberikan bantuan berupa satu 
tongkat untuk membantu aktifitasnya, 
termasuk ke masjid dan aktifitas ibadah 
lainnya. Bantuan ini diserahkan pada hari 
Selasa, 22 Januari 2019. 


Bantuan Dana Pembangunan Mushola 


Pemberian bantuan dana untuk pembangunan mushola 
An Nur yang ada di dusun Cikalan, Rt 60/26, Banjarharjo, Kalibawang, 
Kulon Progo. Diserahkan pada 30 Januari 2019 oleh JPZIS 
Kalibawang dan diterima oleh salah satu panitia pembangunan. 
Bantuan dana dipergunakan untuk pembangunan fisik yang sampai 
saat ini baru sekitar 40 persen. Berkat uluran tangan dari para donatur 
semoga pembangunan mushola segera selesai dan dapat digunakan 
untuk beribadah warga sekitar. 


Annual Report | Januari 2019 


Modal Usaha Barbershop 


Ini adalah suatu wujud kepedulian LAZISNU Kulon Progo 
pada kesejahteraan warga masyarakat yang bertekad untuk 
meningkatkan mutu ekonomi hidupnya, khususnya bagi generasi 
muda islam. Bantuan modal usaha diserahkan oleh staf program 
LAZISNU Kulon Progo kepada salah satu pengelola usaha bersama 
“NUHA BARBERSHOP” yang bergerak dalam bidang jasa potong 
rambut. Beralamat di komplek Pondok Pesantren Nurul Haromain, 
Sentolo, serta dikelola oleh santri pesantren yang sudah mendapatkan 
sertifikat pelatihan potong rambut. Pendampingan ekonomi akan terus 
dilakukan oleh LAZISNU Kulon Progo demi tercapai sebuah misi yaitu 
mustahik bisa berubah menjadi muzakki. 


Modal Usaha Ternak Lele 


Bantuan modal usaha 
sebagai upaya pemberdayaan warga 
kurang mampu. Telah terbentuk satu 
kelompok usaha pembesaran ikan lele 
dan budidaya tanaman pisang di 
Serangrejo, Kulwaru, Wates binaan 
LAZISNU Kulon Progo. Dengan bantuan 
modal dan pendampingan usaha ini 
diharapkan nantinya usaha yang dikelola 
dapat berjalan dengan baik, 
meningkatkan taraf ekonomi keluarga 
yang membutuhkan serta dapat mendidik 
masyarakat untuk gemar bersedekah dan 
membantu sesama. Bantuan diserahkan 
oleh staf manajemen LAZISNU Kulon 
Progo dan diterima oleh dua orang 
pengelola di Serangrejo, Kulwaru, Wates. 


Program 
Pemberdayaan 


Penaji- k 


PSDM/ Rakorupzis 
. 8. 


Rapat koordinasi UPZIS dan JPZIS LAZISNU Kulon Progo dalam agenda pembahasan 
Program Kerja 2019. Dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Januari 2019 di lantai 3 gedung PCNU Kulon 
Progo. Acara ini juga dihadiri oleh ketua PW LAZISNU DIY beserta beberapa staf manajemen. Pada 
akhir sesi, diserahkan bantuan untuk Nayla, seorang anak dari panjatan yang terkena tumor mata. 
Bantuan sebesar dua juta rupiah diserahkan oleh ketua PW LAZISNU DIY, Bapak Mamba'ul Bahri dan 
diterimakan oleh pengurus LAZISNU Kulon Progo. Pada saat itu juga diserahkan bantuan untuk 
musibah Palu dan NTB oleh LAZISNU Kulon Progo kepada PW LAZISNU DIY untuk segera dikirimkan 
ke daerah terdampak bencana. 


Annual Report | Januari 2019 


Annual Report | Februari 2019 


Bantuan Kacamata Gratis 


Program peduli kesehatan LAZISNU 
Kulon Progo. Pada Februari ini LAZISNU Kulon 
Progo bekerjasama dengan Mts N 1 Kulon Progo 
melaksanakan santunan kacamata gratis kepada 
para murid di sekolah tersebut yang mengalami 
minus. Bantuan diserahkan pada hari selasa, 19 
Februari 2019 dengan didampingi kepala sekolah. 
Program kesehatan ini dilaksanakan dalam rangka 
turut membantu peningkatan kualitas belajar 
generasi muda Islam. 


Daftar peserta 


. Agung Prasetyo kanan -3 kiri -3 

. Annisa Nur Kharisma kanan -2 kiri -2,5 

. Syaifuddin Zuhri kanan -2.25 kiri -2 

. Sweeta N kanan -0.75 kiri -0.75 

Evita N kanan -2 kiri -2,5 

. Afifah Indayani kanan -0.5 kiri -1 

. Danang Widi Saputra kanan -2,25 kiri -2,25 
. Salma Nur Istigomah kanan -0,75 kiri -0,75 


ONO UR WNA 


Bantuan Kesehatan 


Bantuan program peduli kesehatan di Galur Kulon Progo. Santunan untuk Ibu Siti 
Maemunah yang beralamat di Derpoyudan, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo. Beliau menderita kanker 
payudara dan sudah menjalani kemoterapi sebanyak lima kali. Bantuan diserahkan oleh JPZIS Galur 
pada 25 Februari 2019. Semoga dapat meringankan beban beliau dan membantu biaya pengobatan 
serta dapat menambah semangat beliau untuk dapat sembuh dari penyakitnya. 


Annual Report | Februari 2019 


Annual Report | Maret 2019 


Bantuan Modal Usaha Angkringan 


Bantuan modal usaha oleh LAZISNU 
Kulon Progo diberikan kepada Ibu Siti Fatimah yang 
beralamat di desa Pengasih, kecamatan Pengasih, 
Kulon Progo. Bantuan diserahkan oleh staf program 
dan diterima langsung oleh penerima pada hari kamis, 
28 Maret 2019 di tempat beliau membuka usaha. 
Beliau adalah seorang janda yang ditinggal suaminya 
setahun yang lalu. Kini beliau terpaksa menghidupi 
anaknya yang masih SD dan bapak mertuanya 
seorang diri. Dengan bantuan modal ini, diharapkan 
akan mampu mengangkat kesejahteraan keluarga. 


Program 
Pemberdayaan 


Bantuan Kesehatan 


Program Ekonomi “Zakat Produktif” Lazisnu Kulon Progo. Bantuan satu unit mesin jahit dan satu unit 
mesin obras diberikan kepada dua orang mustahik yang berada di Mendolo, Pagerharjo, Samigaluh 
pada hari Ahad, 10 Maret 2019. Bekerjasama dengan UPZIS setempat dan WaFa Tailor Samigaluh 
yang sudah berjalan dalam usaha konveksi selama lima tahun, diharapkan bantuan ini dapat 
meningkatkan taraf ekonomi yang saat ini masih sangat memprihatinkan. 


Annual Report | Maret 2019 


Kepedulian 


Bantuan Pembangunan 


Bantuan pembangunan untuk Masjid Baiturrochman yang 
berada di desa Hargotirto, kecamatan Kokap. Kondisi sangat 
memprihatinkan sangat terlihat karena atap masjid sebagian sudah jebol 
diguyur hujan lebat beberapa waktu lalu. Kini warga sekitar mulai menggarap 
pembangunan atap masjid tersebut. Diserahkan oleh staf program LAZISNU 
Kulon Progo dan diterima oleh salah satu perwakilan warga yang sedang 
bekerjabakti pada 26 Maret 2019. 


Santunan Lansia 


Santunan kepedulian untuk Ibu Tajem(94) 
warga Karangtengah Kidul, Pengasih, Kulon Progo 
pada 15 Maret 2019. Kondisi yang sudah tua ditambah 
lagi beliau pernah mengalami retak tulang kaki, 
menyebabkannya hanya bisa terbaring di kamar. 
Kondisi anak yang merawatnya pun saat ini merupakan 
seorang janda sejak beberapa tahun lalu dan masih 
dalam masa pengobatan rutin pasca operasi kanker 
payudara. Semoga kehadiran LAZISNU di tengah 
keluarga ini akan meringankan beban yang dihadapi. 


Santunan Lansia 


Santunan untuk Ibu Warti yang berada di dusun Sungapan 1, desa Hargotirto, 
kecamatan Kokap. Tinggal seorang diri di dalam rumah yang sangat tidak layak huni. Kondisi 
ekonominya pun sangat memperihatinkan. Perhatian dari LAZISNU Kulon Progo semoga 
membawa manfaat. Santunan diserahkan pada 26 Maret 2019 di rumah beliau. 


1 1 Annual Report | Maret 2019 


Bantuan Bancana Banjir 


Hujan yang mengguyur sebagian besar Kulon Progo selama beberapa hari mulai dari hari ahad 
tanggal 17 Maret kemarin, menimbulkan banyak genangan air khususnya di kecamatan Wates, Panjatan, Galur. 
Bahkan akibat tanggul sungai yang jebol, beberapa desa di Panjatan dan Wates terpaksa mengungsi 
dikarenakan debit air yang cukup tinggi menggenangi rumah mereka. Evakuasi korban, distribusi logistik, obat- 
obatan, pakaian dan segala keperluan warga serta pembuatan posko dan dapur umum mulai dilakukan oleh 
LAZISNU Kulon Progo sejak tanggal 17 malam sampai 22 Maret 2019. 


Santunan Korban Tanah Longsor 


Santunan untuk keluarga Bapak Reman dan keluarga Puspita Dewi di dusun Sidowayah desa 
Hargowilis kecamatan Kokap pada hari Jumat, 28 Maret 2019. Serta keluarga bapak Ngadimin, dusun 
Sungapan 1 (19/03), desa Hargotirto yang pada tanggal 17 Maret lalu terkena tanah longsor. Bantuan uang dan 
bahan makanan diberikan oleh LAZISNU Kulon Progo bersama MWC kecamatan Kokap dengan disaksikan oleh 
dukuh setempat dan diterima langsung oleh anggota keluarga. 


Santunan Rumah Tertimpa Pohon 


Santunan untuk Ibu Warti yang berada di dusun Sungapan 1, desa Hargotirto, 
kecamatan Kokap. Tinggal seorang diri di dalam rumah yang sangat tidak layak huni. Kondisi 
ekonominya pun sangat memperihatinkan. Perhatian dari LAZISNU Kulon Progo semoga 
membawa manfaat. Santunan diserahkan pada 26 Maret 2019 di rumah beliau. 


Annual Report | Maret 2019 


Annual Report | April 2019 


Santunan Masjid 


Bantuan untuk masjid Al Mujahidin, 
dusun Beteng, desa Jatimulyo, kecamatan 
Girimulyo. Diserahkan oleh staf program LAZISNU 
Kulon Progo dan diterima oleh takmir masjid pada 
08 April 2019. 


Bantuan Pembangunan Masjid 


Penyerahan bantuan untuk masjid Haggul Yagin, 
komplek pondok pesantren Nurul Ummah Dua di dusun Turip, 
desa Ngestiharjo, kecamatan Wates. Diserahkan oleh direktur 
manajemen LAZISNU Kulon Progo pada 08 April 2019. 


3 


Bantuan Pembangunan Mushola 


Penyerahan bantuan untuk pembangunan mushola Al 
Mujahadah, Rejoso, Wijimulyo, Nanggulan pada Sabtu, 27 April 
2019. Penyerahan oleh direktur manajemen dan diterima oleh takmir 
masjid. 


Bantuan Pembangunan Mushola 


Penyerahan bantuan untuk renovasi 
mushola Nurul Izzah, dusun Kopat, desa Karangsari, 
kecamatan Pengasih pada 08 April 2019. 


Annual Report | Maret 2019 


Kepedulian 


Santunan Panti Asuhan 


Pada hari Senin, 29 April 2019 telah diserahkan santunan untuk Panti Asuhan di tiga tempat di 
Kulon Progo. Bantuan diserahkan oleh Direktur dan Staf Program LAZISNU Kulon Progo. Panti Asuhan 
yang disantuni diantaranya, Panti Asuhan Darul Aitam, desa Karangwuluh, kecamatan Temon, Panti Asuhan 
Mambaul Hisan, desa Hargomulyo, kecamatan Kokap, serta Raudlatul Bardadhin Nurussalam, di desa 
Banjararum kecamatan Kalibawang. Dana yang diberikan total sejumlah sembilan juta rupiah. Semoga 
dengan bantuan yang sudah diberikan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan serta kesejahteraan 
anak-anak asuh. 


Santunan Anak Yatim 


D alam rangka peresmian masjid Al Akbar yang berada di dalam komplek Yogyakarta International 
Air Port Kulon Progo, PT Angkasa Pura 1 bekerjasama dengan LAZISNU Kulon Progo dengan menyantuni 
550 anak yatim dan yatim piatu di masjid tersebut. Dengan kerjasama yang terus berlanjut, semoga akan 
mampu bersama-sama membangun masyarakat Kulon Progo, memberdayakan anak yatim dan 
memberikannya semangat untuk dapat ikut memajukan Kulon Progo. 


JI 5 Annual Report | Maret 2019 


Kepedulian 


Santunan Panti Asuhan 


Pengasih, 20 April 2019. Santunan untuk ff 
keluarga Bapak Anang Dwi Aryanto yang beralamat di 
Suruhan, Karangsari, Pengasih. Rumah bagian belakang 
beliau tertimpa pohon jati yang cukup besar, beruntung tidak 
ada korban jiwa. Hanya saja sebagian rumahnya 
membutuhkan sedikit renovasi. Bantuan dari Ranting NU 
Karangsari dan LAZISNU Kulon Progo diserahkan oleh Ketua 
ranting dan UPZIS setempat. 


JASA PENYEDIA HEWAN OURBAN 
DAN AGIAOH SIAP SAJI 


SN "TA MURSID 


Telp./ WA 
0821 3831 7551 


KAMBING SAPI 
MURSID  / LN 


Ourban & Agigoh 


16 


Annual Report | Mei 2019 


Bantuan Pembangunan 


Bantuan pembangunan masjid Darul Arifin, Tegalsari, 
Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo sebesar delapan ratus ribu rupiah pada 
tanggal 05 Mei 2019. Bantuan diserahkan oleh staf program LAZISNU Kulon 
Progo dan diterima oleh Dukuh setempat. selain penyerahan bantuan, pada 
saat itu juga dilaksanakan penghitungan KOIN NU secara bersama-sama. 


Program Ramadhan | Bagi Takjil J 


STMJ (Sedekah Takjil Menjelang Jam berbuka puasa) merupakan 
salah satu program bagi takjil yang diadakan oleh LAZISNU Kulon Progo di lima 
titik. Program dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai 16 Mei 2019. Total 
pentasharufan dana pada program ini sebesar Rp. 13.250.000 (tiga belas juta dua 
ratus lima puluh ribu rupiah) 


Annual Report | Mei 2019 


Kepedulian 


KwOcOo SENGAMOBA PNoaai Sa 
2 , " . 


ori 


Program Ramadhan | Gerakan Subuh Mengaji J 


GSM (Gerakan Subuh Mengaji) merupakan salah satu program NU 
CARE LAZISNU Kulon Progo di Bulan Suci Ramadhan 1440 H. Program ini 
dilaksanakan mulai 21 Mei sampai 01 Juni 2019 pada 12 kecamatan di Kabupaten 
Kulon Progo. Kegiatan tersebut berisi pengajian, santunan fakir miskin, muallaf, 
sabilillah serta bantuan pembangunan masjid/mushola setempat. Jumlah 
keseluruhan yang ditasarufkan dalam program ini sebanyak Rp. 97.200.000 
(sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) 


1 9 Annual Report | Mei 2019 


Program Ramadhan (| Ngaji Zakat J 


Ngaji Zakat merupakan salah satu langkah nyata LAZISNU Kulon 
Progo dalam memberikan pengertian tentang persoalan Zakat Infak Sedekah 
kepada masyarakat. Pada Ramadhan ini, beberapa tempat dikunjungi oleh tim 
LAZISNU untuk memberikan sosialisasi mengenai zakat fitrah. Masyarakat 
sangat antusias dengan program ini khususnya bagi para panitia zakat. Majelis 
Ngaji Zakat dimanfaatkan warga untuk tanya jawab dan berkonsultasi mengenai 
segala sesuatu yang menyangkut zakat fitrah. 


Annual Report | Mei 2019 


Annual Report | Juni 2019 


| 


Program Ramadhan | Gerakan Subuh Mengaji 


GSM (Gerakan Subuh Mengaji) putaran terahir 
dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2019 di masjid Haggul Yagin 
komplek Pesantren NURMADU dusun Turip desa Ngestiharjo 
kecamatan Wates. Selain tausyiah, dalam kegiatan ini juga 
dilaksanakan penyerahan bantuan pembangunan masjid, santunan 
muallaf, sabilillah, serta santunan warga kurang mampu. Total 
bantuan yang diserahkan pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 
9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). 


AIA 
« Kukan Progo 


Program Ramadhan | Penghargaan Penghafal Al- Auran J 


Program LAZISNU Kulon Progo, pemberian penghargaan kepada anak yatim penghafal Al Guran 
dan JAH Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada 01 Juni 2019. Kegiatan dilaksanakan di lantai 3 gedung 
PCNU Kulon Progo. Selain penyerahan uang penghargaan, tas dan alat sekolah untuk yatim penghafal Al 
Guran, diserahkan juga bantuan pembangunan untuk Pesantren Zahrotul Jannah Wates, senilai 1 juta rupiah. 


Program Ramadhan | Ngaji Zakat J 


Ngaji Zakat. Sosialisasi zakat fitrah oleh pengurus 
LAZISNU Kulon Progo dan dialog seputar zakat bersama jamaah 
masjid Al Muttagin, Pereng, Ngentakrejo, Lendah pada tanggal 01 
Juni 019 selepas shalat tarawih bersama. 


Annual Report | Mei 2019 


Annual Report | Juli 2019 


Bantuan Air Bersih 


Dropping air bersih di pedukuhan Ngaglik, desa Purwosari, 
kecamatan Girimulyo, Kulon Progo. Setiap musim kemarau, daerah ini selalu 
mengalami kesulitan air bersih. Sampai saat ini LAZISNU Kulon Progo sudah 
mengirimkan bantuan air bersih sebanyak empat tangki je daerah tersebut. 
Dropping air dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Juli 2019. 


Bantuan Pengobatan 


33 
Program 
Santunan 


https://www.alodokter.com/rhabdomyosarcoma 


Rhabdomyosarcoma adalah kanker yang tumbuh dari otot 
rangka, yaitu yang dapat diatur gerakannya. Otot rangka bukan hanya 
terletak di lengan dan tungkai, tetapi juga berada di kepala dan leher, 
kandung kemih, serta dada dan perut. Seluruh tempat tersebut merupakan 
tempat di mana rhabdomyosarcoma biasa tumbuh. 


Seperti yang dialami Anggi Indiyati Terisma seora 


berumur 3 tahun yang sudah setahun ini menderita rhabdomyosarcoma. Disaat teman-teman seusian 
bermain, anak dari pasangan suami istri bernama Eko Ariyanto dan Suyati ini terpaksa menghabi 


waktunya untuk menjalani pengobatan rutin di RSUP dr.Sardjito. 


Santunan tahap pertama diserahkan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) beserta beberapa barang 
kebutuhan pokok. Selain itu, LAZISNU Kulon Progo juga menyediakan armada AMBULANCE gratis untuk 
digunakan selama masa pengobatan di rumah sakit. Sampai saat ini, donasi masih dibuka untuk Anggi melalui 


rekening LAZISNU Kulon Progo. 


Bantuan Pengobatan 


Santunan untuk Bapak Jamari yang tinggal di dusun Tangkisan III, 
desa Hargomulyo, kecamatan Kokap, Kulon Progo. Beliau adalah seorang 
penyadap nira (nderes). Tapi sejak terjatuh setahun yang lalu, kini beliau tak 
mampu lagi untuk bekerja. Kondisi tubuhnya nampak sehat, namun kaki kirinya 
sudah menjalani operasi selama beberapa kali dan menghabiskan biaya yang tak 
sedikit. Menurut keterangan beliau, biaya yang dikeluarkan untuk merawat 
kakinya sampai saat ini sudah mendekati lima ratus juta rupiah. Bahkan sebagian 
tanah mertuanya terpaksa dijual untuk membantu biaya pengobatan menantunya 
itu. Saat ini beliau hanya menumpang di rumah kakaknya, karena jangankan 
untuk menghudupi keluarganya, menghidupi dirinya sendiripun beliau tidak 
mampu. Melihat kondisi suaminya seperti itu, saat ini istrinya terpaksa tinggal di 
tanah kelahirannya, Wonosari, untuk bekerja menghidupi kedua anaknya. Selain 
memberikan santunan, LAZISNU Kulon Progo juga menyediakan layanan 
AMBULAN gratis untuk keperluan semasa pengobatan. Donasi juga masih dibuka 
untuk Bapak Jamari melalui rekening LAZISNU Kulon Progo. 


Annual Report | Juli 2019 


KAC PAYMENT &4 


Melihat perkembangan era milenial yang makin 
menggelobal, hampir semua orang membutuhkan mobilitas 
yang tinggi seperti jasa transportasi online (gojek/grabJ, dan 


hampir setiap orang dewasa bahkan anak anak pun tidak 
jarang sudah mempunyai alat komunikasi berupa 
handphone/hp yang rata rata semuanya berbasis android 
dan jika di rata-rata satu orang dewasa mempunya lebih dari 
1 hand phone, yang mana kesemuanya membutuhkan 
pulsa, paket data, untuk itu kami bersama team terkait 
berupaya menjadikan satu system yang mana system 
tersebut mempunyai keunggulan mudah di akses, mudah di 
operasikan dan menguntungkan serta daftarnya pun Gratis 
tiss. 


KENAPA HARUS 
MEMILIH KAC PAYMENT?? 


Mempermudah infag / donasi ke Lasisnu 

« Memudahkan Transaksi dan pembelian 
yang berkaitan dengan kebutuhan digital 
Ipaket data, pembayaran ppob dll) 

« Koin NU melalui jalur digital. 

“ Mengurangi pemborosan, menghemat 
pengeluaran dari pada membeli di gerai 
gerai modern channel, lebih baik ke channel 
kita saja. 

“ Menciptakan jiwa bisnis yang mandiri. 


TRANSAKSI MELALUI KAC PAY 


BPJS 


@ 


Pulsa 


Paket Data Bayar Cicilan Kredit 


PLN Tiket Pesawat 


(vi 

Voucher iv Belanja Online 
(vi 
(vi 


PDAM Tiket Kereta API 


GAAAA 


7 Mau Daftar | 
| Hudah Pena AE 


Aplikasi 


Beragam Manfaat 


GETITON DOWN LOD 
SEKARANG 


HH KAC Payment 


AG DAN 


Konfirmasi Pendaftaran: 


0838 9620 8988 


Santunan 


Santunan untuk Bapak Sujirun yang beralamat di dusun Karangwuni, 
desa Karangwuni, Kecamatan Wates. Beliau sudah tidak mampu bekerja untuk 
menghidupi keluarganya. Usia yang sudah tua dan kondisi badan yang sudah 
lemah menyebabkannya tak mampu beraktifitas berat, berjalanpun sudah harus 
dibantu dengan tongkat. Santunan LAZISNU Kulon Progo diserahkan oleh JPZIS 
Karangwuni pada Jumat, 26 Juli 2019. 


Rakorupzis dan Sosialisasi Program 

Rapat koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja dan 

mutu SDM LAZISNU Kulon Progo. Hari Rabu, 17 Juli 2019 bertempat di 

Pondok Pesantren Al Ma'ruf, dusun Kalimenur desa Sukoreno, 

kecamatan, Sentolo. Kegiatan rutin ini ditujukan untuk meningkatkan 

koordinasi pelaksanaan program di masing-masing kecamatan serta 
pemantapan kinerja amil di wilayah masing-masing. 


Bantuan Modal Usaha 


Pemberian bantuan modal usaha untuk saudara Murjiyanto di 
gedung PCNU, Wates, Kulon Progo. Diserahkan oleh staf program pada hari 
rabu, tanggal 17 Juli 2019. 


Bantuan Modal Usaha Angkringan 


“ANGKRINGISASI” merupakan wujud nyata LAZISNU Kulon Progo dalam rangka turut 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angkringan menjadi salah satu usaha alternatif karena selain 
modalnya tidak terlalu besar, usaha ini juga mudah dijalankan oleh siapapun. Selain itu, angkringan 
merupakan salah satu jenis usaha kuliner yang cukup dikenal dan banyak diminati oleh seluruh kalangan. 
Sementara ini sudah ada 3 usaha angkringan binaan LAZISNU yang sudah berdiri di Kulon Progo. Yakni di 
kecamatan Pengasih, Galur dan Sentolo. 

Tak hanya usaha angkringan, program pemberdayaan ekonomi ini juga melirik jenis usaha lain 
yang sesuai dengan kondisi di masing-masing tempat. Budidaya tanaman pisang dan ternak lele sudah mulai 
berjalan di desa Kulwaru kecamatan Wates. Dari awal dirintisnya usaha sampai saat ini setidaknya sudah 1,5 
ton ikan lele siap konsumsi yang dijual kepada pembeli baik konsumen langsung maupun tengkulak. 

Tujuan utama dari keseluruhan program ini adalah pemberdayaan masyarakat kurang mampu. 
Pada tahun 2019 ditargetkan akan berdiri 12 usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh MWC masing-masing 
kecamatan di seluruh Kulon Progo. Jangka panjang, di setiap desa akan didirikan usaha bersama binaan 
LAZISNU Kulon Progo. Ini adalah wujud pengabdian dan tanggungjawab LAZISNU Kulon Progo seperti yang 
sudah tertuang dalam visinya yaitu “Zakat Untuk Kesejahteraan Umat”. 


Annual Report | Juli 2019 


Annual Report | Agustus 2019 


Penyembelihan Hewan Gurban 


Lazisnu Kulon Progo kembali melaksanakan penyembelihan hewan gurban berupa 
kambing yang sudah didistribusikan di masing-masing daerah minim daging gurban. Sedangkan 
penyembelihan sapi dilaksanakan di komplek kantor LAZISNU, Wates, Kulon Progo. Program 
ini dapat terlaksana berkat program Tabungan @urban LAZISNU Kulon Progo yang sudah 
berjalan sejak tahun 2016. Program tabungan gurban ini akan terus berjalan dan dibuka untuk 
umum. 


Pemberdayaan Ekonomi 


Aplikasi program Zakat Comunity Development. 
Pemberdayaan ekonomi LAZISNU Kulon Progo untuk MWCNU 
Galur dan Sentolo. Bantuan dana telah digunakan untuk 
pengembangan warung angkringan. Program ini bertujuan untuk 
membantu peningkatan kesejahteraan bagi warga kurang mampu 
di masing-masing kecamatan. 


Bantuan Pembangunan 


Tingginya kesadaran masyarakat untuk 
menyekolahkan anaknya di sekolah bermutu dan berbasis agama 
mengharuskan MI Maarif Ngipik untuk menambah ruangan kelas. 
Jumlah siswa baru semakin banyak, sedangkan ruangan kelas 
yang dipakai sementara ini sudah hampir penuh. Wali murid dengan 
semangat dan kesadaran tinggi saling bergotong royong untuk 
membantu pembangunan kelas baru di sekolah tersebut. Bantuan 
dana dari LAZISNU Kulon Progo tahap 1 diserahkan pada hari 
Sabtu, 24 Agustus 2019 diterima oleh staf pengajar dengan 
disaksikan para wali murid yang sedang bekerja bakti. 


Annual Report | Agustus 2019 


Annual Report | September 2019 


Pemberdayaan 


Kalibawang . ' $ | f Sentolo 
. "3 


DN SANTUNAN ANAK YAN PIRYG 


3 Wa aah 
. La “mayan Paser Yeh prerusiP unne 
| aa : , 


uan 5 
Wi 13 1 MT .. PEWGAHANAKBAR 


:- 1 


Aula PCNU 


ts 


Muharram Penuh Cinta 2019 


Program Muharam Penuh Cinta dilaksanakan di masing-masing kecamatan dengan bantuan 
kerjasama UPZIS, JPZIS, Pengurus MWC serta Ranting, serta bantuan dari warga sekitar. Selain di 
masing-masing kecamatan, program ini juga dilaksanakan di gedung PCNU Kulon Progo. Acara 
diselenggarakan pada hari Ahad, 15 September 2019. Tidak hanya santunan anak yatim seperti yang 
dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan, tetapi agenda hari ini dilengkapi dengan PEMBAGIAN SEMBAKO 
MURAH, BAZAR, PENGOBATAN GRATIS, PEMERIKSAAN KATARAK, SEMAAN ALOGURAN, 
PENGAJIAN MUSLIMAT, serta LOUNCHING APLIKASI KAC PAYMENT yang merupakan salah satu 
program ekonomi LAZISNU Kulon Progo tahun 2019. 


3 0 Annual Report | September 2019 


Annual Report | Oktober 2019 


Kepedulian 


Bantuan Kebakaran 


Musim kemarau yang berkepanjangan tidak hanya 
mengakibatkan sumber air mengering, tetapi juga menimbulkan potensi 
kebakaran. Sabtu (26/10) dini hari sekitar pukul 01.30 rumah bapak 
Surahman yang beralamat di dusun Sibolong, Rt 085 Rw 020, desa 
Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun 
rumah bagian dapur dan peralatan dapur rusak di makan api. LAZISNU 
Kulon Progo meninjau lokasi kebakaran dan menyerahkan santunan 
tahap pertama pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober. Saat ini dibutuhkan 
banyak dana untuk membangun kembali dapur rumah beliau. Masih 
dibuka uluran tangan anda melalui rekening LAZISNU Kulon Progo. 


Bantuan Pembangunan 


Bantuan pembangunan untuk masjid 
Attakmir yang berada di dusun Tunjungan, Wates, 
Kulon Progo. Bantuan berupa material senilai satu 
juta rupiah. Diserahkan pada tanggal 10 bulan 
Oktober 2019 oleh staf program LAZISNU Kulon 
Progo, diterima oleh takmir masjid dan disaksikan 
warga yang sedang bekerja dalam pembangunan 
masjid tersebut. 


Bantuan Air Bersih 


Kemarau panjang di tahun 2019 ini membuat sebagian wilayah Kulon Progo kekeringan khususnya daerah 
pegunungan. Mata air yang menjadi sumber kehidupan, tak mampu lagi memenuhi kebutuhan mereka. 
LAZISNU bekerjasama dengan FATAYAT, MUSLIMAT serta BANOM NU Kulon Progo melalui program distribusi 
air bersih selama bulan Oktober ini sudah mengirimkan bantuan ke sebagian wilayah Kulon Progo, diantaranya 
kecamatan Sentolo, Pengasih, Kokap,Girimulyo, Panjatan dan Nanggulan. Bantuan air bersih masih akan terus 


dikirimkan ke daerah-daerah yang terdampak kekeringan selama masih dibutuhkan. 


Bantuan Gerobak 


Pembuatan gerobak untuk jualan keliling salah satu warga binaan LAZISNU 
Kulon Progo dibawah MWCNU kecamatan Galur. Sidig Handoko berjualan “cilok” untuk 
memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Disaat gerobaknya rusak, beliau tak 
mampu untuk memperbaikinya. Melalui program pemberdayaan ekonomi, LAZISNU 
Kulon Progo memberikan satu unit gerobak pada 10 Oktober 2019. Semoga dengan 
bantuan yang diberikan, dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. 


3 ) Annual Report | September 2019 


Annual Report | November 2019 


Santunan Mualaf 


Santunan muallaf diberikan kepada satu orang dari panjatan pada hari Ahad, 24 November 2019 
di gedung PCNU Kulon Progo bersamaan dengan pengajian rutin ahad pon. Penyerahan disaksikan oleh 
pengurus PCNU, pengurus LAZISNU serta jamaah pengajian yang hadir. Sedangkan di Sentolo penyerahan 
santunan untuk empat orang muallaf dilaksanakan di Masjid Miftahul Huda, Kalimenur, Sukoreno, Sentolo 
pada hari Senin, 25 November 2019 dengan disaksikan oleh direktur manajemen LAZISNU Kulon Progo, K. 
Aminudin Ma'ruf serta jamaah yang hadir pada pengajian tersebut. Berikut nama-nama muallaf yang 
disantuni pada bulan November tahun ini: 


«Clara Intelia Panjatan 
“ Cristina Dian Ekowati Sentolo 
«  AndreasWanto Sentolo 
« Rangga Dito Pratama Sentolo 
«  Tukiman Sentolo 


Bantuan Kebakaran Kalibawang 


Terjadi kebakaran pada 27 November 2019, Pukul.12.00 WIB. Rumah Ibu Ngatilah Dsn. Padaan 
Wetan, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo. Kondisi saat itu, atap rumah dan dapur habis terbakar api. 
Bantuan dari LAZISNU Kulon Progo diserahkan pada 28 November 2019 sebesar satu juta rupiah. 


Annual Report | November 2019 


Bantuan Kebakaran Kokap 


Mbah Kami, dusun Plampang 3, desa Kalirejo, 
kecamatan Kokap, Kulon Progo tinggal bersama cucunya, 
Nur Apriyanto yang masih usia sekolah, kelas VI di MI Maarif 
Plampang. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu, 16 November 
lalu mengakibatkan Mbah Kami kehilangan tempat 
tinggalnya. Penggalangan dana yang dilakukan LAZISNU 
Kulon Progo telah disalurkan pada hari selasa, 19 November 
2019. Santunan tahap pertama diberikan berupa, Peralatan 
Sekolah, Peralatan Dapur, dan Uang Santunan Sebesar 3 
Juta Rupiah. 


Bantuan Rumah Tertimpa Pohon 


Program Tanggap Bencana Lazisnu Kulon Progo. Santunan untuk keluarga Bapak Somo Wakijo, 
Ngruno Rt 44/19 Karangsari, Pengasih, Kulon Progo. Rumah beliau tertimpa pohon melinjo pada hari Rabu, 20 
November 2019. Dari kejadian tersebut mengakibatkan rumah kayu yang biasa ia tempati menjadi rusa. 
Ditambah dengan kondisi hujan pada saat itu mengakibatkan kerusakan semakin parah. LAZISNU Kulon Progo 
bersama perangkat desa Karangsari dan UPZIS Karangsari memberikan santunan kepada keluarga Bapak 
Somo pada hari Jumat, 22 November 2019. Santunan yang diberikan sejumlah satu juta berupa uang dan beras 


NU SARI. 


Annual Report | November 2019 


Annual Report | Desember 2019 


Bantuan Kebakaran Kokap 


Bantuan untuk keluarga Mbah Kami, Plampang , Kalirejo, 
Kokap, Kulon Progo. Bantuan tahap kedua ini berupa 1 Unit 
sepada dan uang senilai 4 Jt Rupiah. Bantuan diterima oleh 
ketua panitia pembangunan dengan didampingi kepala 
dusun dan keluarga mbah Kami, serta disaksikan sebagian 
warga yang sedang bekerja dalam pembangunan rumah 
tersebut. 

Sampai bantuan ini diberikan, pembangunan rumah sudah 
mencapai 90 persen. Diucapkan terimakasih untuk semua 
donatur yang sudah membantu keluarga Mbak Kami melalui 
LAZISNU Kulon Progo. 


Santunan Lansia 


Pemberian santunan untuk Mbah Tajem (95), Pengasih. 
Sudah tidak mampu melihat dan hanya terbaring di 
rumahnya. Beliau dirawat oleh dua anak perempuannya. 
Yang satu juga sudah tua dan tidak mampu beraktifitas berat. 
Sedangkan anak yang satunya terkena kanker payudara dan 
harus kontrol rutin ke rumah sakit. 


Santunan Yatim 


Santunan untuk Agsa dan Raditya putra dari Bp Kawiyo, 
Donomulyo, Nanggulan. Kedua anak tersebut mengalami 
epilepsi, keadaan semakin memprihatinkan karena saat ini 
sang ayah juga keluar masuk Rumah Sakit. Bantuan untuk 
pengobatan diserahkan pada hari Kamis, 19 Desember 
2019. 


Pelatihan Jurnalistik 


Pengasih, 23 -25 Desember 2019, Lazisnu Kulon Progo menyeleggarakan Pelatihan Jurnalistik yang diberi 
nama " Intensive Journalistic Training ". Kegiatan Tersebut di laksanakan selama 3 hari bertempat di Pondok 
Pesantren Nurul Dholam Pengasih, Kulon Progo. Kegiatan ini diikuti oleh pelajar, mahasiswa, dan santri yang 
mewakili semua MWC NU per kecamatan di Kulon Progo. Kegiatan ini bertujuan agar kaum milenial ikut terjun 
aktif dalam pengelolaan media berita, menangkal berita-berita bohong yang ada di masyarakat melalui media 
online, serta mampu mengekspose kegiatan MWCNU di wilayah masing-masing. 


Annual Report | Desember 2019 


Laporan Tahun Anggaran 2019 


IE PENDAPATAN 


Total 


NI PENGELUARAN 


Total 


| 


Annual Report | Desember 2019 


FASILITAS BIMBINGAN HAJI 


BIMBINGAN MANASIK HAJI 
KBIH MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN KULON PROGO 


PELAKSANAAN MANASIK HAJI 


KBIH MUSLIMAT NU 
KABUPATEN KULON PROGO 


SK KEMENAG DIY NO.59/2017 


Pertemuan Bimbingan Model Kelas 15 X Tanah Air 

Pertemuan: “- Bimbingan Kelas 15 X 

Praktek Haji ( Praktek Lapangan ): » Praktek Lapangan 3X 

Praktek Umroh ( Praktek Lapangan ): - Pendampingan Pemantapan Regu & 


Praktek Menggunakan Fasilitas Modern ( Lift, 
Eskalator & Toilet ) Pendampingan Pemantapan 
Regu ( Biasanya 6 Sd 9 X Pertemuan ): 

Pakaian Ihrom, 

Batik KBIH Muslimat NU Kulon Progo & Atributnya, 
Kebugaran & Konsultasi Kesehatan Kepada Dokter, 
Evaluasi Pelaksanaan Manasik Haji. 

Praktek menggunakan Fasilitas Penerbangan 
(biaya tergantung lokasi tujuan ) 


Cara Pendaftaran 


Mengisi Formulir Pendaftaran dan menandatangani 
kesepakatan, 

Menyerahkan Foto kopi KTP 1 lembar, 
Menyerahkan Pas Foto 3x4 (2) lembar: 

Membayar uang Pendaftaran Rp. 100.000,- 
Membayar Biaya Bimbingan Rp. 2.000.000,- 


Pamitan Haji 


Makkah & Madinah ( Tanah Suci ) 


Prosesi Haji & Umroh Wajib 
Umroh Sunnah 2 X 
Kegiatan Sehari-hari Di Tanah Suci 


Sekretariat 
Komplek Kantor PCNU Kulon Progo 
Jl. Purworejo Km O1 Wates Kulon Progo DIY 
Phone/Fax : 0274-6472104, HP 081328125121, 081578061124 


CAPAIAN KOIN NU 


RANTING NU KARANGSARI, PENGASIH, 
KULON PROGO 


PEROLEHAN 


Koin NU dalam 3 Tahun 
Terakhir Mengalami Peningkatan Signifikan 


« Di tingkat MWC Pengasih, pada 2017 
perolehan KOIN NU Karangsari 
menyumbang 674 atau sejumlah Rp 
34.091.850,- dari total keseluruhan 
perolehan MWC Pengasih Rp 50.248.150 

« Pada 2018 respon dan dukungan warga 

nahdhiyyin Karangsari terhadap program 

koin NU terus meningkat tajam, menjadi Rp 

120.676.450,- atau 69,02x dari total 

perolehan MWC Pengasih Rp 174.840.751,- 

Dukungan terus mengalir pada 2019, 

perolehan KOIN NU Karangsari mencecah 

Rp 128.826.200,- atau sejumlah 61,574 Total 

perolehan MWC Pengasih sebesar Rp 


KOIN NU NADI 
ORGANISASI 


Koin NU menjadi sumber pendanaan utama kegiatan di 
ranting NU Karangsari 2019. Capaian perolehan KOIN 
tersebut tidak lepas dari faktor tingginya kesadaran 
warga akan pentingnya berinfag, didukung kerja keras 
semua pihak (pengurus, petugas Upzis/JPZis) dalam 
sosialisasi, pengumpulan, serta laporan penggunaan 
dana koin. 


2 KUNCI 
KEBERHASILAN 


Memastikan Berkunjung 

10 petugas pengumpul koin di wialayah kerja Strategi pengumpulan dana koin dilakukan dengan 
Ranting Karangsari memastikan setiap bulannya berkunjung langsung dari rumah ke rumah. Banyak 
dengan istigamah mengumpulkan, menyetorkan, manfaat dari strategi tersebut yakni terjalin 
menganalisa perolehan, serta mengkaji potensi komunikasi dan silaturahmi antara donatur dan 
donatur baru. Sehingga perolehan setiap bulannya petugas sehingga feedback dari donatur dapat 


terpantau dan memperoleh hasil maksimal. direspon dengan cepat oleh pengurus. 


PROGRAM 
DAN KEGIATAN 


Program kerja ranting NU Karangsari 2019 
disusun berdasarkan hasil musyawarah 
mufakat yang diikuti unsur-unsur 
pengurus tanfidziyah, syuriah, bersama 
kader penggerak NU Ranting Karangsari, 
dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan dan potensi sumber dana, aspek 
skala prioritas, potensi dukungan, serta 
keperluan syi'ar NU di wilayah kerja 
ranting NU Karangsari. Kemampuan 
keuangan dapat diukur dari 30x perolehan 
KOIN NU tahun sebelumnya serta potensi 
sumber dana lainnya, Nominal itulah yang 
kemudian akan digunakan sebagai dasar 


pengurus harian Ranting NU Karangsari 
membagi anggaran kepada 4 Pilar Program 
yang ada, dengan sistem plafonisasi 
prosentase anggaran dibagi kepada 4 
Bidang Program kegiatan sepertimana 
telah di sebut di atas. Pengurus di masing- 
masing lembaga di bawah ranting NU 
Karangsari diberi kewenangan dan 
bertanggung jawab atas pelaksanaan 
program. Mulai dari perencanaan, 
menentukan target sasaran program, 
menyusun jadwal kegiatan, melaksanakan 
dan melakukan pelaporan serta evaluasi 
seluruh kegiatan bersama pengurus harian 
ranting. 


PENGGUNAAN ANGGARAN 


Total Pendapatan 2019 yang di kelola 
ranting Karangsari yang bersumber dari 
30x total perolehan Koin NU Karangsari 
2018 ditambah pendapatan lainnya (Infag 
kegiatan, Keuntungan Usaha) 


DOKUMENTASI 


Total belanja 2019 yang digunakan untuk 
mendanai 4 Pilar Program Ranting NU 
Karangsari 


Sumber : Annual Report Ranting NU Karangsari Tahun 2019 


LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAS 
NU CARE - LAZISNU KULON P 


OH NAHDLATUL ULAMA 


